28 


BAB IV 

REALISASI AKTUALISASI 


Kegiatan aktualisasi peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
Kabupaten Bungo dilaksanakan selama 30 hari, terhitung sejak tanggal 30 
April 2019 sampai dengan 8 Juni 2019. Kegiatan aktualisasi dilaksanakan di 
unit kerja masing-masing peserta pelatihan dasar atau yang sering kenal 
dengan istilah latsar. Unit kerja yang menjadi lokasi aktualisasi penulis yaitu 
SD Negeri 139/11 Muara Tebo Pandak Kecamatan Limbur Lubuk 
Mengkuang Kabupaten Bungo. 

Realisasi kegiatan berdasarkan Rancangan Aktualisasi yang telah 
dibuat peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan 
menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut: 

1. Konsultasi dengan atasan (kepala sekolah) secara langsung mengenai 
kegiatan penyelesaian masalah. 

2. Menyusun daftar alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat 
papan prestasi. 

3. Membuat papan prestasi 

4. Memasang papan prestasi di dalam kelas 

5. Menjelaskan pada siswa tentang tujuan pembuatan papan prestasi 

6. Melaksanakan pembelajaran dengan penggunaan papan prestasi 

7. Melakukan evaluasi 

4.1. Konsultasi dengan atasan (kepala sekolah) secara langsung mengenai 
kegiatan penyelesaian masalah 

Konsultasi merupakan interaksi seseorang pada seseorang. Dalam 
kamus besar bahasa Indonesia, Konsultasi di definiskan sebagai 
pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, 
dan sebagainya) yang sebaik-baiknya; -- medis perundingan antara 
pemberi dan penerima layanan kesehatan yang bertujuan mencari 



29 


penyebab timbulnya penyakit dan menentukan cara pengobatannya. 
Sedangkan berkonsultasi yaitu 1 bertukar pikiran atau meminta 
pertimbangan dalam memutuskan sesuatu (tentang usaha dagang dan 
sebagainya): tokoh-tokoh bank berkumpul di Jakarta dan saling ~ 
untuk memecahkan masalah perkreditan; 2 meminta nasihat (tentang 
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya). 

Konsultasi juga dapat diartikan sebagai proses memberikan 
bantuan kepada seseorang oleh orang yang ahli dan memenuhi standar 
kualifikasi pada area tertentu untuk mengetahui tentang diri mereka, 
mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, 
penyetelan diri, dan lain-lain. Semenatara itu definis konsultasi menurut 
para ahli yaitu : 

1. Marsudi ; Konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam 
upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. 

2. Watson ; Konsultasi adalah teknik layanan untuk 
mengembangkan hubungan kerja sama antara konselor dan klien. 

3. Zins; Konsultasi adalah suatu proses yang biasanya didasarkan 
pada karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan 
saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka, bekerja sama 
dalam mengidentifikasikan masalah, menyatukan sumber-sumber 
pribadi untuk mengenal dan memilik strategi yang mempunyai 
kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah 
diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan 
dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan. 

Sedangkan Audit Commission mendefinisikan konsultasi sebagai 
proses dialog yang mengarah kepada sebuah keputusan. Definisi 
tersebut menyiratkan tiga aspek dalam konsultasi, yaitu : 

• Konsultasi adalah sebuah dialog, yang di dalamnya ada aktifitas 
berbagai dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan 
pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu 
tema. Oleh karenanya konsultasi adalah sesuatu yang edukatif dan 
inklusif. 



30 


• Konsultasi adalah sebuah proses. Konsultasi adalah sebuah proses 
yang interaktif dan berjalan. 

• Konsultasi adalah tentang aksi dan hasil. Konsultasi harus dapat 
memastikan bahwa pandangan yang dikonsultasikan mengarah 
kepada sebuah pengambilan keputusan. Oleh karenanya konsultasi 
adalah tentang aksi dan berorientasi kepada hasil. 

Konsultasi dengan atasan (Kepala Sekolah) secara langsung 
mengenai kegiatan penyelesaian masalah dapat penulis sampaikan 
sebagai berikut: 

a. Realisasi Kegiatan dan Output 

Sebelum melaksanakan konsultasi dengan Kepala Sekolah 
terlebih dahulu penulis mencari waktu yang tepat untuk menemui 
kepala ekolah. Setelah menemukan waktu yang tepat, penulis 
menemui kepala sekolah untuk menyampaikan rancangan 
kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam berkonsultasi penulis 
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan 
sampaikan rancangan kegiatan dengan berani dan jujur. 

Dalam konsultasi, penulis sampaikan isu-isu yang menjadi 
pokok masalah dalam kegiatan aktualisasi. Isu-isu tersebut yaitu; 
1). rendahnya motivasi belajar peserta didik, 2). rendahnya 
kemampuan membaca kalimat bahasa arab, dan 3). belum 
optimalnya kegiatan pengelolaan kelas. Dari tiga isu tersebut, 
setelah penulis lakukan screaning melalui teknik USG ( Urgency, 
Seroiusness, dan Growth) maka terpilihnya isu rendahnya 
motivasi belajar siswa. Hasil USG tersebut penulis tunjukkan 
kepada Kepala Sekolah. Kepala Sekolahpun menyetujui untuk 
mengangkat isu tentang rendahnya motifasi belajar siswa. 

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan 
harapan dan tujuan yang dicapai, maka dalam konsultasi 
dibutuhkan suasana yang kondusif dan pemikiran yang jernih 
serta didasari dengan sikap Sopan dan Santun. Dalam konsultasi 
penulis memanfaatkan waktu ada seefektif mungkin. Kama 
pepatah bilang ‘ waktu adalah pedang, barang siapa yang tidak 
dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka waktu tersebut 



31 


akan melukainya”. Sebagai bukti bahwa penulis bersungguh- 
sungguh dan benar melaksanakan kegiatan konsultasi, bersama 
ini penulis lampirkan dokumentasi konsultasi. 



Gambar 1. Konsultasi dengan Atasan (Kepala Sekolah) 

Adapun hasil konsultasi dengan kepala sekolah dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah menyetujui rencana pelaksanaan aktualisasi 

2. Kepala Sekolah menyetujui rencana kegiatan aktualisasi 

3. Kepala Sekolah meminta agar segera dibuat jadwal kegiatan 
aktualisasi 

4. Kepala Sekolah memberi saran untuk selalu berkoordinasi, 


baik pada kepala sekolah atau rekan-rekan pendidik. 
Hasil tersebut termuat dalam catatan hasil konsultasi. 

Gambar 2. Catatan Konsultasi dengan Atasan 





















32 


Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, penulis membuat 
surat persetujuan kepala sekolah tentang persetujuan pelaksanaan 


dan rencana kegiatan yang diketahui oleh Kepala Sekolah. 


SURAT PERSETUJUAN ATASAN I.AMO SIMU 

Yang botaoda tangan dibawah ini: 

Nama : IBRAHIM, S.Pd.l 

NIP : 197005132007011040 

Jabatan : Kepala Sekolah 

Instansi : SD Negcri 139/11 Muara Tebo Pandak 

sclaku alasan langsung dari: 

Nama ANTON WIBOWO, S.Pd.l 

NIP : 198903262019031002 

Jabatan : Guru Pendidikan Agama Islam 

Instansi : SD Negeri 139/11 Muara Tebo Pandak 

dcngan ini menyetujui yang bcrsangkutan untuk mclaksanakan kegiatan 
Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan judul 

Meningkalkan Motivasi Belajar Peserta Didik Melatui Metode Pemhelajaran 
Interaktif di Kelas III SI) Negeri 139/11 Muara Tebo Pandak Kecamalan 
Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo scsuai dcngan yang telah 
dircncanakan. 

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Muara Tebo Pandak. 30 April 2019 
Kepala Sekolah 

SD Negeri 139/11 Muara Tebo Pandak 



NIP. 197005132007011040 


Gambar 3. Surat Persetujuan Kepala Sekolah. 

Meskipun telah disetujui baik pelaksanaan dan rencana 
kegiatan aktualisasi oleh kepala sekolah. Kerjasama yang baik 
sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah team work. Agar 
mendapatkan hasil maksimal, rembuk dan saran dari Kepala dan 









33 


rekan pendidik sangat dibutuhkan. Sementara untuk jadwal 
kegiatan yang penulis susun dapat dilihat pada halaman lampiran- 
lampiran. 

b. Faktor Pendukung / Penghambat Realisasi Aktualisasi 

Faktor Pendukung merupakan faktor atau penyebab yang 
mendorong terwujud dan berjalannya suatu kegiatan. Sementara 
sebaliknya adalah faktor penghambat. Faktor pendukung realiasi 
kegiatan konsultasi dengan kepala sekolah diantaranya yaitu 
adanya sifat terbuka, rasa kekeluargaan, rasa membangun 
generasi depan yang dimiliki oleh kepala sekolah. Sehingga 
konsultasi dapat terlaksana dalam suasana yang cair dan tidak 
menegangkan. Selain dari pada faktor terebut, penggunaan 
Bahasa Indonesia dalam konsultasi memudahkan saling 
memahami antar pihak. Dalam realisasi konsultasi, bisa 
disimpulkan tidak ada hambatan sama sekali. 

c. Dampak 

Apabila tidak dilaksanakan kegiatan konsultasi, maka 
rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak dapat berjalan 
secara maksimal karena kegiatan yang akan dilaksanakan tanpa 
koordinasi yang baik. Sehingga harus dikonsultasikan dengan 
dengan mentor. Dengan adanya konsultasi, maka kegiatan 
berjalan dengan maksimal secara efektif. 

d. Kendali Mentor 

Mentor adalah pembimbing penulis dalam melaksanakan 
aktualisasi yang merupakan atasan penulis dalam unit 
pendidikan yang dijadikan lokasi tempak pelaksanaan 
aktualisasi. 

Kendali mentor merupakan upaya yang dilakukan oleh 
peserta latsar sebagai bentuk etika publik yang dibangun kepada 
coach. Sehingga coach merasa dihormati dan dihargai. 
Sementara itu, kendali mentor juga merupakan dukungan moril 
dan support yang diberikan kepada kegiatan yang akan 
dilaksanakan. 



34 


Dari kegiatan yang dilakukan kendali mentor yang telah 


dilakukan sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini: 
Tabel. 1. Kendali Mentor Kegiatan 1 


Penyelesaian Kegiatan 

Catatan Mentor 

Paraf Mentor 

1 

2 

3 

Tahapan Kegiatan: 

1. Mendiskusikan 

rencana kegiatan yang 

akan dilaksanakan. 

2. Mencatat hasil 

konsultasi dengan 

atasan. 

Output: 

• disetujuinya 

rencana 

pelaksanaan dan 

kegitan 

• ada catatan hasil 
konsultasi 

Telah dilaksanakan 
dengan baik dan 
silahkan dikerjakan 
sesuai rencan 





35 


4.2. Menyusun daftar alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat papan 
prestasi 

Papan prestasi merupakan salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk membuat 
papan prestasi terlebih dahalu harus menentukan alat dan bahan yang 
akan digunakan. 

a. Realisasi Kegiatan dan Output 

Dalam pembuatan papan informasi, langkah-langkah yang 
penulis lakukan terlebih dahulu yaitu mencari informasi tentang 
apa itu papan prestasi, alat dan bahan yang digunakan serta 
teknik pembuatannya. Dengan mengetahui langkah-langkah 
tersebut, maka target yang dicapai menjadi jelas (kejelasan target). 

Defmisi papan prestasi secara pasti menurut para ahli belum 
dapat didefinisikan secara detail, jelas, dan baku. Narnun, pada 
intinya para ahli sependapat jika papan prestasi merupakan media 
pembelajaran yang dikategorikan sebagai media visual. Media 
pembelajara adalah sebuah perantara atau alat yang digunakan 
dalam pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah peserta 
didik mencapai tujuan yang ditargetkan melalui pemahaman yang 
sederhana melalui media tersebut. 

Sementara diketahui bersama, bahwa media pembelajaran 
dapat berupa audio, visual, audio visual (video). Dari beberapa 
media tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan serta 
meski memiliki target utama yang sama yaitu meningkatkan 
motivasi belajar siswa, meningkatkan pemahaman siswa terhadap 
suatu materi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Media 
papan prestasi ditargetnya untuk memotivasi belajar siswa melalui 
teknik record hasil belajar siswa. 

Belum adanya definisi secara jelas, maka papan prestasi 
dapat dibuat dari karton, triplek, atau papan yang dihias 
semenarik mungkin. Sementara itu hasil belajar siswa direcord 
melalui bintang, gambar binatang, atau hal lain yang dapat 
memotivasi belajar siswa. Siswa yang dapat mejawab pertanyaan 



36 


yang diberikan oleh guru akan diberi bintang dan ditempel 
dipapan prestasi. 

Beberapa sumber yang menjadi referensi penulis dalam 
mencari informasi tentang papan prestasi yaitu; 


1 Activities 4 Flrefox Web Browser » 


Jum 22117 • 

en- C t 4* S ' 


© WhatsApp 

x 

• Energi Dari Bintang Pre 

Siswa Aktif dengan Papan Prestasi - Jateng Pos - Mozilta Flrefox 

x + 


n 

e <it 


® & jatengpos.co.id/ 

wa-aktif-dengan-papan-prestasi/ 0 | ••• © ft 

± lll\ no d 3 □ & = 



masyarakat. Namun, masih banyak siswa yang kurang aktif didalam kelas. Banyak faktor 
yang menyebabkan siswa kurang aktif menglkutl pembelajaran salah satunya adalah tldak 
melibatkan siswa dalam pembelajaran. Siswa digirlng untuk pasrah menerima apa saja 
yang diberikan oleh guru. Guru seakan tldak pemah salah dan semua Informasi hanya 
dapat dlperoleh dari guru. 

Hal yang dapat dllakukan guru untuk meningkatkan prestasi siswa dengan cara membuat 
siswa aktif dalam menglkutl pembelajaran dl kelas. Karena Jlka siswa antuslas maka 
kemauan siswa untuk memahaml pembelajaran Juga semakln tlnggi. Guru dapat 
menyediakan papan prestasi dl kelas. Sebelumnya siswa dlajak dlskusl untuk menentukan 
stiker karakter apa yang akan ditempel pada papan prestasi misalnya: karakter kartun 
doraemon, emoticon senyum, dan Iain-lain. 

Papan prestasi dibuat semenarik mungkln 

supaya siswa semangat untuk menempelkan stiker sebanyak-banyaknya. Papan prestasi 
dapat dipasang didepan maupun belakang kelas dltempat yang strategis. Stiker karakter 
diberikan siswa yang aktif dalam pembelajaran, misalnya berani menuliskan jawaban 
dipapan tulls. Guru dapat memberlkan penghargaan dengan memberlkan tepuk tangan 
dan stiker karakter yang dltempelkan pada papan prestasi oleh siswa. 

Penggunaan papan prestasi dlharapkan dapat meningkatkan keaktlfan siswa dalam 
menglkutl pembelajaran. Sehingga pembelajaran tidak berpusat pada guru. Dengan 
melibatkan siswa, akan membuat siswa merasa dihargai. Siswa Juga akan berlomba- 
lomba untuk mendapatkan stiker karakter paling banyak. Pada akhlr tahun, guru Juga 





Sport Center Kudus 
Dilengkapi Lampu 
Penerangan Tenaga 
Surya 


Ekonomi Digital dalam 
Pembelajaran Ekonomi 


Ragam Budaya 
Pekanbaru Tersaji di 
Ruang Kita Festival 

19Desember2018 

Jateng Belajar Perda 
Energi Terbarukan ke 


Gambar 4. http://jatengpos.co.id/siswa-aktif-dengan-papan- 

prestasi/ 


Activities 1 Flrefox Web Browser » 



Trik Memotivasl Anak - Sen! Mendldik Anak - Mozllla Flrefox 
x J* Siswa Aktif dengan Pa x + 


® A https://www.parentingid.com/2014/09/trik-memotivasi-anak.html 0 



menulis tentang Trik Memotivasi Anak, 
karena jujur saja saya bukanlah pakar 
ataupun psikolog anak yang lebih 
concern di bidangnya. Namun saya yakin 
setlap orang tua punya cara dan 
pengalaman masing-masing dalam 
mendidik anak-anaknya, termasuk 
bagaimana Trik Memotivasi Anak. Nah, 
kali ini saya adalah salah satu dari para 
orang tua yang sekedar ingin berbagi 
tentang trik memotivasi anak yang kami 
terapkan di rumah. 


1. Membuat Papan Prestasi 

Papan prestasi hanyalah istilah, bisa benar-benar dibuat dari papan, kertas, plastik tebal maupun 
gabus (seperti yang kami gunakan dirumah). Ayah Bunda tinggal mengajak sang buah hati untuk 
mendekorasi atau mewamai papan tersebut sesuka hati, seperti gabus putih dapat kita cat wama 
wami, diberi tempelan, dilukis, yang penting anak akan senang setiap kali melihatnya. Lalu apa 
fungsinya? Sesuai dengan namanya, papan prestasi berfungsi sebagai media pamer / ajang unjuk 
gigi hasil kreatifitas anak-anak. Misalnya si abang baru tertarik tentang astronaut, suatu hari dia 
menggambar seorang astronaut yang sedang menginjakkan kaki di planet lain, lengkap dengan 
narasi cerita tentang gambar tersebut. Kemudian gambar itu kita tempel deh ke papan prestasi. 
Harapannya setiap orang yang datang kerumah akan melihat dan mengapresiasi karya si abang, 
dampaknya anak jadi makin semangat mengembangkan imajinasinya. Selain lukisan, papan prestasi 
bisa ditempel apapun ya... bisa tabel bintang, menu makanan yang dibahas bersama, kesepakatan 
keluarga, semua tergantung kesepakatan anak dan orang tua. 


••• © ft ± in\ m vP □ aP 5 

Jongkok? 

Mengajarkan Disiplin Pada Anak 

Resensi Buku Bulan Terbelah di Langit Amerika 

Benarkah Bersepeda Dapat Membahayakan 
Kesehatan Wanita? 

Pertanyaan Seputar LGBT - Part 1 

Teori Perbedaan 

Mengenal Cara Belajar Anak (Learning Style) 

Pertanyaan Seputar LGBT - Part 2 
Pohon Betadin Sebagai Obat Luka Alami 



Gambar 5. https://www.parentingid.com/2014/09/trik-memotivasi- 

anak.html 


















37 


Activlt 

ies E Document Viewer » 

Jum 22:31 • 

en-r i. t + 1 ) S| ~ 

A 

1 

P 

m 

12140080.pdf 

E33 Ed 



Q. papan prestasi 

q|*| v] * 

B 

□ 

Variable Papan Prestasi (X) Has... 82 

Penerapan Papan Prestasi No. 1... 83 
tentang papan prestasi adalaht... 83 
tentang papan prestasi meiiiki r... 83 
tentang papan prestasi meiiiki r... 85 
Juz Papan PrestasiDPapanPre... 89 

D Papan Prestasi D Pearson Cor... 89 


A. Penerapan Papan l 

Pengertian 

mendefinisikamya 

> 

PEMBA HA SAN 

K 

, _ Hi 

H 

, . z 

dan papan ptvnasi he lwn ada abb yang 

secara jelas, namun disini papan prestasi lennusuk 


Mantara papan prestasi dengan ... 
M Constant) Papan Prestasi Std. E... 

I Constant) Papan Prestasi Std. E... 
Ipenerapanpapan prestasi mem... 
I Constant), Papan Prestasi Diket... 
Ipengaruh papan prestasi terha... 
Ipenerapanpapan Prestasi Peng... 
Idisini papan prestasi termasuk... 
I Media papan prestasi sendiriia... 

. Papan prestasi ini diguna... 
Idi papan prestasi tersebut. Dat... 
Ipenerapanpapan prestasidiam... 
Itentang papan prestasi adalaht... 
I tentang papan prestasi meiiiki r... 
Itentang papan prestasi meiiiki r... 
Ipenerapanpapan PrestasiTerh... 
I variable papan prestasi terhad... 
Ipenerapanpapan prestasiterh... 
Ipenerapanpapan prestasi terh... 
Ipenerapanpapan prestasidiSD... 


dahan media visual yang lidak dipmyeksikan yailu media sederbana tidak 
membutidikan prvyektur dan luyar tuiluk mempruyeksikun pemngkat 
hi link. **Media papan prestasi semiiri ialali media yang terbuat dari papan 
tripleks yang diapiikasikan cal berwarm dan berhagai hiasan dim kirtn 
yang berbenluk binning svrta noma noma siswa. 

Papuit prestasi ini digunakan kctika siswa mampu menjawab 
pertanyaan atau menjawab soal dari guru. Setup siswa yang mampu 
metyawab ukan diberi bintang pada namnya yang ada ili papan prestasi 

Data penerapan pip an prestasi diambiI dari penyebamn angket 
pada siswa kelas IV dengan jiunlah siswa 32 anak.Paila pelaksunaannya 
angket disehtakan pada setiap siswa untuk kemudian diisi oleli musing - 
musing siswa. Berdusarkan label freknensi, diperoleh basil angket tentang 
papan prestasi adalult tennasuk dalam criteria baik sekali 6,25%, hoik 
59,375%, cukup 3U5% dan bunik 3,125%. Maka depot dipemleli respan 


Gambar 6. Karya ilmiah (skripsi atas nama : noka syafila 
fauzia) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Papan 


Prestasi Terhadap Motivasi Siswa Menghafal Juz Amma 
di SD Muhammadiyah 09 Panglima Sudirman Malang” 


Dengan tidak adanya definisi secara pasti dan kejelasan 
tentang definisi papan prestasi, maka penulis dalam menentukan 
alat dan bahan, serta menyusun rincian bahan yang akan gunakan 
dengan penuh bijaksana serta melakukan konsultasi dengan guru 
untuk mementukan alat dan bahan yang akan digunakan. Berikut 
dokumentasi konsultasi dengan guru senior. 



Gambar 7. Konsultasi dengan Guru Senior untuk menentukan alat 

dan bahan 






38 


Setelah alat dan bahan ditentukan secara cermat dan teliti, 
maka penulis membuat perkiraan biaya yang akan digunakan. 
Dan biaya yang digunakan untuk memperoleh semua alat dan 
bahan merupakan uang pribadi penulis dan bukan berasal dari 
peserta didik. Perkiraan biaya yang dibutuhkan tersaji dalam 
gambar dibawah ini: 


IIASIL KOSSULTASI TESTA,NG 

DATTAR RINC1AN ALAT DAS BAIIAS PEMBUATAN I’Al’AS PRESTASI 
SERTA PERKIRAAS BIAYA YANG AKAS DIKELl AREAS 


No. 

Alat / Bahan 

Perkiraan Biaya 

1 

Kurton (Papan Prestusi) 

Rp 5.000.- 

2 

Pcwama 

Rp. 15.000.- 

3 

Kcrtos Origami 

Rp. 8.000.- 

4 

Pcnggaris 

Rp 5.000,- 

5 

Pena 

Rp. 2.000.- 

6 

Pensil 

Rp. 2.000,- 

-j 

G unting 

Rp. 10.000.- 

8 

Lem 

Rp. 10.000.- 


Jumlah 

Rp. 57.000,- 


Dikctahui Olch 
Guru Senior 

ui 



Gambar 8. Perkiraan Biaya yang digunakan untuk membuat papan 

prestasi. 


b. Faktor Pendukung dan Penghambat 
1. Faktor Pendukung 

Beberapa faktor pendukung penulis dalam kegiatan 
menyusun daftar alat dan bahan yang dibutuhkan untuk 
membuat papan prestasi, yaitu ; 

a) Adanya dukungan dari kepala sekolah untuk selalu 
berkonsultasi, sehingga konsultasi dengan guru senior 
dapat terjalin dengan harmonis. 

b) Guru senior yang terbuka dan siap memberikan 
pendapat dan saran demi terlaksananya kegiatan 








39 


aktualisasi terfokus pada penentuan alat dan bahan 
yang akan digunakan. 

c) Adanya jaringan koneksi internet yang bagus, 
sehingga dapat mencari informasi yang dibutuhkan. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam penentuan alat dan bahan 
yaitu tidak adanya panduan secara pasti tentang apa itu 
papan prestasi. Sehingga penulis bersama gum senior dan 
teman sejawat kesulitan untuk menentukan pilihan. Hingga 
akhirnya disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

c. Dampak 

Dengan adanya penentuan alat dan bahan serta estimasi 
biaya yang akan digunakan dapat membantu penulis dalam 
membuat papan prestasi, terlebih dengan adanya pendapat guru 
senior. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka penulis akan 
sangat kesulitan dalam membuat papan prestasi. 

d. Kendali Mentor 

Dari kegiatan yang dilakukan kendali mentor yang telah 


dilakukan sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini: 
Tabel. 2. Kendali Mentor Kegiatan 2 


Penyelesaian Kegiatan 

Catatan Mentor 

Paraf Mentor 

1 

2 

3 

Tahapan Kegiatan: 

1) Mencari infromasi 

tentang alat dan 

bahan yang sesuai 

dengan kebutuhan 

2) mencatat informasi 

yang didapat 

3) memperkirakan 

biaya yang 

dikeluarkan untuk 

Telah dilaksanakan 
dengan baik dan 
silahkan dikerjakan 
sesuai rencana 





40 


menyiapkan alat dan 
bahan 

4) meminta pendapat 
guru lain untuk 
pemilihan alat dan 
bahan 

Output: 

1) adanya printout 
daftar rincian alat 
dan bahan yang 
akan dicari 

2) adanya perkiraan 
dana yang akan 
dikeluarkan 


4.3. Membuat papan prestasi 

4.4. Memasang papan prestasi di dalam kelas 

4.5. Menjelaskan pada siswa tentang tujuan pembuatan papan prestasi 

4.6. Melaksanakan pembelajaran dengan penggunaan papan prestasi 

4.7. Melakukan evaluasi 




